











PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG 


| SEKRETARIAT DAERAH 
“) Jalan Achmad Yani Timur No. 37 Telepon (0355) 321260 
TULUNGAGUNG Kode Pos 66217 


PENGUMUMAN 
Nomor : 810/.34 /PANSELDA.TA/2021 


TENTANG 


HASIL SELEKSI KOMPETENSI DASAR DAN PESERTA YANG 
DINYATAKAN BERHAK MENGIKUTI SELEKSI KOMPETENSI BIDANG 
PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL 
PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG 
TAHUN 2021 


Menindaklanjuti Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku 


Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CASN 2021 Nomor 14664/B- 
KS.04.03/SD/K/2021, tanggal 8 November 2021 Perihal Penyampaian Hasil SKD 
CPNS Tahun 2021, bersama ini disampaikan : 


L, 


Hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Pemerintah Kabupaten 

Tulungagung Tahun 2021, sebagaimana terlampir. 

Peserta yang dinyatakan LULUS Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS 

Pemerintah Kabupaten Tulungagung Tahun 2021 adalah peserta yang pada 

kolom keterangannya terdapat kode huruf P/L yaitu memenuhi nilai ambang 

batas menurut Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 1023 Tahun 2021 dan 
berhak mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB). 

Maksud/arti dari kode pada kolom keterangan dalam lampiran 

pengumuman ini adalah : 

a. P/L : Memenuhi nilai ambang batas menurut Keputusan Menteri PAN- 
RB Nomor 1023 Tahun 2021 dan Berhak Mengikuti Seleksi Kompetesi 
Bidang (SKB) 

b. P : Memenuhi nilai ambang batas menurut Keputusan Menteri PAN-RB 
Nomor 1023 Tahun 2021 

c. TL : Tidak memenuhi nilai ambang batas menurut Keputusan Menteri 
PAN-RB Nomor 1023 Tahun 2021 

d. TH : Tidak Hadir 

e. TMS : Gugur dikarenakan tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh 
instansi 

Peserta yang dinyatakan berhak mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) 

wajib memilih Lokasi Ujian melalui akun masing-masing pada laman 


https://sscasn.bkn.go.id mulai tanggal 15 s/d 16 November 2021. 








5. Peserta yang berhak mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) wajib cetak 
Kartu Peserta SKB melalui akun masing-masing pada laman 
https://sscasn.bkn.go.id. 

6. Informasi mengenai jadwal, tempat dan persyaratan lainnya terkait Seleksi 
Kompetensi Bidang (SKB) akan diumumkan lebih lanjut. 

7. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau dikemudian hari setelah 
ada pengumuman kelulusan hasil akhir terdapat keterangan / dokumen 
yang diunggah maupun aslinya tidak sesuai persyaratan/tidak 
benar/menyalahi ketentuan, Panitia Seleksi Pengadaan ASN dapat 
menggugurkan yang bersangkutan. 


Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan diperhatikan. 


Selanjutnya pelamar dapat memantau perkembangan informasi CASN melalui 


website https://bkd.tulungagung.go.id dan https://sscasn.bkn.go.id. 


Dikeluarkan di : Tulungagung 
Pada tanggal : | 
B9 NUV LA 
a.n. BUPATI TULUNGAGUNG 
Sekretaris Daerah 
selaku 
Ketua Panitia Seleksi 
Pengadaan Aparatur Sipil Negara 
tah-Kabupaten Tuluj 
“Fahun 2021 





